PERISTIWA 


mel NA AAN 


Tutup Atap Plaza Dago 


embangunan Plaza Dago telah memasuki tahap penutupan 
atap (topping off). Jajaran komisaris dan direksi 
pengembang PT Adhimitra Jasa Indah, 13 Desember lalu 
merayakan syukuran berlangsungnya tahapan pemba- 
ngunan plaza yang terletak di Jl. H. Juanda, Bandung, tersebut. 
Proyek yang dimulai pada Desember 1996itu berdiri di atas 
lahan seluas 3.300 m2. Plaza Dago diproyeksikan sebagai pusat 
bisnis baru di kawasan elit Bandung, Luas total Plaza Dago menca- 
pai 14.000 m2 dan terdiri dari 8 lantai. Plaza ini dilengkapi dengan 
fasilitas parkir dua lantai basement seluas 6000 m2. Proyek senilai 
Rp26 milyar ini direncanakan beroperasi pada Maret 1998. 
Menurut Sukarto Mukalam, Direktur Utama PT Adhimitra 
Jasa Indah, anak perusahaan di bawah dua BUMN Departemen PU, 
Adhikarya dan PT Indah Karya, hingga saat tutup atap Plaza Dago 
telah tersewa dan terjual sebesar 66 persen dari total luas semigross 
rentable area sekitar 9000 m2. Bank Exim tercatat sebagai salah satu 
bank pemerintah yang akan membuka cabangnya di Plaza Dago. 
Peritel butik, aksesoris, fast food, dan elektronik, dan perkantoran 
siap meramaikan plaza tersebut O HS 


ayasan Madania Bangun 
Sekolah di Telaga Kahuripan 


erumahan Telaga Kahuripan di kawasan Parung, Bogor, 

segera mempunyai fasilitas sosial lagi berupa sekolah 

berwawasan internasio- 

nal. Sekolah itu merupa- 
kan buah kerjasama antara Ya- 
yasan Madania (YM) dengan PT 
Kuripan Raya (KR) yang ditan- 
datangni pada tanggal 11 De- 
sember 1997. 

Untuk membangun sekolah 
yang diberi nama “Madania” ini 
PT KR menyediakan tanah se- 
luas 2 Ha dengan harga khusus. 
Sementara untuk pembangunan ' 
gedungnya diserahkan kepada 
YM. “Kami memberi diskon se- 
kitar 85%, sehingga harga tanah 
per M2 hanya Rp50 ribu,” kata 
Presdir PT KR Edwin Kawila 
rang. 

Sekolah Madania ini menu- 
rut Ketua Badan Pendiri YM, | | 
DR. Nurcholis Madjid, akan me SUMARD 


nyelenggarakan pendidikan 


a SMU dengan materi pelajaran berwaw 

innya akan menerapkan metode interakti 
dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Denga 
metode ini para siswa bukan sekadar pandai menghafal, tapi benar. 
an mengerti secara subtantif terhadap sem 


mulai dari TK hingg 
internasional. Pengajars 


benar mengetahui d 


| í jajarkan, 
pelajaran yang diajar 
Dengan berbagai keunggulan tersebut, YM mematok biaya 


pendidikan yang lumayan tinggi. Pada tingkat sekolah dasar uang 
pangkalnya Rp3 juta, ditambah iuran tiap bulan Rp210 ribu, Ken. 
dati demikian Edwin berjanji akan memberikan subsidi ua 
pangkal hingga 50%, atau Rp2,5 juta kepada 400 anak yang masuk 
pada tahun ajaran 1998/1999 O HP 


Cafe Baru di Pantai Anyer 


atu lagi pusat hiburan beroperasi di Pantai Anyer. Cafe Ma 

rina Anyer, diresmikan pembukaanya 6 Desember lalu oleh 

duet direksi Grup Daksa, Tito Sulistio dan Edy Kuntadi. 

Hadir pada malam resepsi itu Menteri Pemuda dan Olahraga 
Hayono Isman berserta istri dan Duta Besar Afrika Selatan. 

Marina Anyer Cafe, menurut Tito Sulistio, memiliki keunggu- 

lan dibanding cafe sejenis di sepanjang Pantai Anyer. Keunggulan 

itu misalnya desainnya dibuat khas bersuasana bahari. Setiap 


Penandatanganan kerjasama pembangunan sekolah Madanio 
antara Yayasan Madania (YM) dengan PT Kuripan Raya.Tampok 
dari kiri ke kanan: Achmad Fuadi dan Nurcholis Madjid dari YM 
Menpera Akbar Tandjung, Preskom KR Rudini, dan Edwin 
Kawilarang (Presdir KR). 


HRRORERIN ANDONESLO MMA IDR I. | 


pengunjung dapat 
menikmati suguhan 
live music berupa 
solo organ, Home 
Band, Hawaian Nite, 
Rock'n Roll Nite 
Back to Sixties Nite 
Di bagian depan cafe 
dibuatkan galeri 
galeri unik yang 
menjajakan berbagai 


kerajinan khas badui, 


cenderamata, dan 


Pembukaan Cave Marina Anyer. Dari kiri ke kanan: 
Edi Kuntadi Preskom Grup Daksa, Tito Sulistio (Dirut) 
Rima Melati bersama Frans Tumbuhan. 


Grup Daksa. Di sini sedang dibangun 1000 
anit vila yang 200 unit di antaranya adalah vila kanal yang 
memliki akses langsung ke laut terbuka. Selain cafe, yang telah 
f i adalah fasilitas wisata air seperti marina lengkap 
. parasailing, dan boat O HS 


Wacky Won erful Holidays 
HUT 1 Kota Wisata aupen 


al Ciputra Jakarta dan PT Asia Lisensi Pacific kemba 


anggal | Desember Jalu Kota Wisata merayakan ulang menghadirkan acara untuk menyambut libur akh 
tahunnya yang pertama sekaligus pembukaan secara resmi tahun. Selama sebulan digelar Wacky Wonderful Ho 
perumahan itu. Hadir dalam acara tersebut President of days, yang dipersembahkan oleh Warner Bros Con 
Marubeni corp. Mr Iwao Toriumi President of LG Execu sumer Product dan Warner Bros Movie World, Gold Coas 
tive Office for S.E Asia Mr Dong Soo Yook dan Mr Soo Ho Lee Asutralia 
President of LG International corp, Acara ditandai dengan Panggung pertunjukan ini didekor dengan bermacam nuansa 
pengguntingan pita oleh Mr Iwao Toriumi, di aksikan yang lain dari film-film Warner Bros beserta karakter-karakte 
Menurut Mr Fumio Okita, Vice President Kota Wisata, proyek seperti Batman & Robin, Bugs Bunny, dan Tweety., At 
ini di mulai bulan September 1990 pembangunan konstruksinya menjadi arena penjualan beragam produk dari p 
mulai Maret 1997, Hingga kini proyek yang terjual mencapai 2000 lisensi Warner Bros 
unit senilai Rp 270 milyar Dalam kondisi yang sulit, catatan Mal Ciputra juga memberikan kesempatan 
penjualan per bulannya mencapai Rp 20 hingga 30 milyar jung untuk mendapatkan bermacam hadiah sete 
Kota Wisata merupakan proyek kerjasama berbagai pengem bah lagi kesempatan besar untuk ikut dalan 
bang antara Jain marubeni, LG Group, | and and Houses dan Duta nangkan Wisata ke Warner Bros Movie W 
Pertiwi. Proyek yang dikembangkan di atas tanah seluas 1000 belanja minimal Rp25.000 dan kelipai 
hektar ini terbagi menjadi beberapa cluster, antara lain Amerika hari yang sama pengunjung dapat n 
Paris, Florence, Amsterdam, Wina, Kyoto dan Madrid O AA besar persembahan dari Qantas d IA 


PROPERTI INDONESIA invari 1098 


